
(4L4I3U?- 



BBB0EM3 CMMDB CDflBO flCJLDB 0013 

mn&mmum 

G)0 UMm BBBOB QE) 8B0GM3® 
GD08BOGD 





j-iV t » L c ^k J I JU£ 4Jb I JUlC 
l£jl^ <3 i ^ : 



Cct 








(J JJ .OlUyP 



BERIMAN KEPADA HARI AKHIR DAN 
PENGARUHNYA 

DI DALAM KEHIDUPAN SEORANG 
MUSLIM 



jOj'v ik** 




Pengarang: Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari. 
Penerjemah: Syafiq Fauzi Zen Bawazier 
Editor: Ir. Salim Maqbul Al-Katsiri 



- 2 - 




MUQADDIMAH 



Ketahuilah! (Saudara dan Saudariku), sesungguhnya surat 
ini adalah merupakan peringatan dan nasihat yang dihadiahkan 
kepada kalian, semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita dan 
kalian semua tentang hari akhir, yaitu hari yang sangat panas, yang 
Allah firmankan di dalam ayatnya: 




Artinya : "(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak 
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati 
yang bersih. " (AS-SYU’ARAA: 88-89). 

Bahwasartnya peringatan ini sangat mahal dan mulia, di 
zaman kebanyakan dari manusia lupa, tidak menghiraukan akan 
kedatangannya dan mereka tidak saling menasihati dan 
memberikan peringatan akan kehadirannya, mereka (para 
manusia) disibukkan oleh kecintaan dunia dengan segala 
kenikmatan dan keindahannya yang ada, dari mengejar kehidupan 
akhirat. Padahal dunia ini fana sementara sifatnya, sedangkan 
akhirat adalah tempat kekekalan dan keabadian bagi kehidupan 
manusia itu sendiri. Orang yang berakal adalah orang yang 
beramal di dunia untuk mempersiapkan kehidupan setelah 
kematian, yaitu kehidupan di tempat kekekalan yang tidak ada 
kematian di dalamnya (sorga atau neraka). Allah subhanahu wa ta’ala 
berfirman: 



@ jj> JT ££ 15 uli $ !#Jf G j 



-3 - 




Artinya: "Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan 
yang memperdayakan. " (ALU-IMRAN: 185) 

Allah berfirman di dalam ayatnya yang lain: 



I jJlJJ deS’ S^>- V I J jJ I £-1^-4 LoJ £=> (j\j 




Artinya: "Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan 
kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu 
adalah bagi orang-orang yang bertagwa. " (AZ-ZUKHRUF: 35) 



HARI AKHIR 

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an tentang hari akhir: 

f Lil 

Artinya: "Itulah hari yang pasti terjadi, maka barangsiapa yang 
menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. " 

(AN-NABA: 39). 

Dan Allah berfirman juga dalam surat yang lain: 





9 J % 



U J» g i-SCa 

l'*, 4 l ^ 

yi&H S j*-* j c.^^= 



- 4 - 




Artinya: "Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan 
di hari (Qiyamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan 
disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang di 

usahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan) " 

(AL-IMRAN: 25) 

Hari akhir adalah sebuah tahapan yang menakutkan dalam 
kehidupan manusia, dan itu dimulai dari dibangkitkannya seorang 
manusia setelah walat, sampai dimasukkannya seseorang ke dalam 
sorga atau neraka. 

Hari akhir adalah merupakan tanda berakhirnya hari-hari di 
dunia, dan awal dimulainya hari yang tidak berbatas akhir dari 
kehidupan itu sendiri, oleh karena itu dinamakan hari akhir, yaitu 
sebuah hari yang tidak ada hari setelahnya, melainkan seorang 
manusia akan kekal tinggal di sorga, dan akan kekal tinggal di 
neraka. 

Hari akhir disebut juga sebagai hari Qiyamat yang mana 
para manusia pada hari itu dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas 
atas setiap amal perbuatannya di dunia. Sebegitu pentingnya 
pembahasan tentang keadaan liari Qiyamat yang menakutkan, 
akan tetapi di sisi lain pembahasan ini menjadi asing dan jarang 
pada kebanyakan manusia yang disibukkan kehidupannya dengan 
perkara-perkara yang tidak bermanfa’at dan sia-sia. Mereka lupa 
bahwasannya kehidupan ini tidak lain adalah merupakan tahapan 
pertama yang datang setelahnya kematian, dan dibelakang 
kematian itu ada kehidupan kubur. Dan sesungguhnya setelah 
kehidupan kubur, datang sebuah keadaan yang menakutkan dan 
mengerikan, sebuah masa perhitungan yang menyulitkan dan tidak 
akan selamat seseorang dari keadaan-keadaan itu kecuali orang- 
orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. 



- 5 - 




Akhifillah, disini saya akan memaparkan kepada anda 
sekalian gambaran ringkas tentang tahapan-tahapan hari akhir, 
semoga paparan ini bisa membangkitkan kelalaian kita semua 
untuk bersiap-siap menyongsong kedatangan hari yang 
menakutkan ini dengan amal-amal sholeh. Dan kita bekali diri kita 
di dunia dengan amal-amal yang akan bermanfa’at bagi kita di 
waktu yang mengerikan itu, dan saya paparkan juga disini 
pengaruh keimanan kepada hari akhir supaya kita bisa melihat diri 
kita masing-masing, apakah ada dan kita dapatkan dalam diri kita 
pengaruh keimanan ini atau tidak?, apabila kita dapatkan, maka 
kita ucapkan Alhamdulillaah, apabila belum, maka kita berusaha 
untuk meng-ada-kannya dalam diri kita. 



PENGARUH-PENGARUH KEIMANAN KEPADA HARI 

AKHIR 

Keimanan kepada hari akhir mempunyai banyak pengaruh di 
dalam kehidupan seorang muslim. Perkara-perkara ini banyak 
tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mau berusaha untuk 
mengetahui, di antaranya : 

O Kehidupan yang mulia; Barangsiapa di antara kita yang 
yakin dengan keberadaan hari akhir, maka tidak 
diragukan lagi dia akan berbuat keta’atan kepada Allah, 
dan menjauhi segala perbuatan maksiat dan kotor. 
Dengan demikian dia akan hidup dengan kehidupan 
yang mulia dan bahagia. 

© Tidak terburu-buru di dalam perbuatan dan 
perkatan-perkataanya; tidak diragukan lagi bahwa 
seseorang yang beriman kepada hari akhir dan 
mengetahui bahwa dirinya akan dihisab atas segala 



- 6 - 




perbuatannya di dunia, maka dia akan bersikap tidak 
terburu-buru didalam berbuat dan berkata-kata dan dia 
tidak berbuat atau berkata-kata kecuali yang baik. 

© Memperbanyak amal sholeh; Sesungguhnya orang 
yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari akhir 
kelak, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang akan 
menyelamatkannya kecuali amal sholeh yang dia lakukan 
di dunia, maka dia akan bersegera melakukan amal-amal 
shaleh dengan segala macam dan bentuknya, dari mulai 
Shalat, Shadaqah, Puasa, Amar Ma’ruf nahi munkar dan 
bermuamalah baik dengan manusia. 

© Lebih mementingkan akhirat daripada dunia; Tidak 
diragukan lagi seorang Muslim yang mengetahui apa 
yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang 
beriman berupa kenikmatan yang kekal sifatnya, dan apa 
yang telah Dia subhanahu wa ta ’ala persiapkan bagi orang- 
orang yang kafir berupa azab yang kekal, maka dia akan 
menganggap hina kehidupan dunia ini, dan meyakini 
bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara 
sifatnya. Dia berusaha untuk zuhud dalam kehidupan ini, 
tidak bersedih atau berduka cita dalam kehidupan yang 
sementara ini dan selalu berusaha untuk menang dalam 
kehidupan di akhirat kelak. Karena Allah lah yang paling 
berhak untuk kita tujukan amalan kita, dan kita lelah dan 
bersusah payah hanya karena-Nya. 



KEMATIAN (AL-MAUT) 

Kematian adalah merupakan tahapan pembatas antara 
kehidupan dunia dan akhirat, dan ini perkara yang pasti akan 



- 7 - 




terjadi kepada setiap jiwa yang bernyawa. Allah subhanahu wa ta’ala 
telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini 
pasti akan hilang dan binasa, karena di dalam kematian itu 
tampaklah kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala dan itu sebagai 
petunjuk atas hari kebangkitan dan sekaligus sebagai bukti akan 
didirikannya kita dihadapan Allah Tuhan semesta alam. Dia 
berfirman: 




© "2 j 



Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan 
sesungguhnya pada hari qiyamat sajalah disempurnakan 
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkah ke 
dalam sorga, maka sesungguhnya ia lelah beruntung. Kehidupan 
dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. " 
(ALU-1MRAN: 185) 



Kematian berarti berpisahnya seseorang dari keluarganya, 
anaknya, hartanya, kedudukannya, dan segala apa yang tampak 
dan ada di kehidupan dunia yang fana ini. Seorang mayit akan 
melihat malaikat ketika dia wafat. Apabila si mayit seorang 
mukmin, maka malaikat akan menyambut dan memberikan 
kepadanya kabar gembira, dan apabila dia seorang yang kafir 
maka malaikat akan memberikan kepadanya kabar buruk (kita 
berlindung kepada Allah dari segala keburukan ini). Apabila telah 
sampai ruh seseorang di kerongkongannya maka ditutuplah 
seluruh pintu taubat dan berakhirlah amalannya. Apabila dia baik 



- 8 - 




maka akan baik, dan apabila dia jelek maka akan jelak pulalah 
penghabisannya. Dianjurkan bagi setiap orang mu'min untuk 
selalu mengingat mati karena yang demikian akan membantunya 
untuk selalu beramal shaleh. 



Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

Ojil ( otJUJl ) 

Artinya: "Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan 
menghancurkan segala kenikmatan, yaitu kematian. " 

(HR. Tirmidzi). 

Sesungguhnya kengerian kematian sangat besar sekali dan 
ini adalah kenyataan pedih yang akan dihadapi oleh setiap jiwa 
yang hidup, tidak ada seorangpun yang bisa menolaknya dan demi 
Allah itu adalah waktu yang menakutkan, barangsiapa takut akan 
akibat yang akan terjadi setelah kematian, pasti dia akan selamat. 
Karena ketika hidup dia akan selalu ingat akan kematian yang 
akan menjemputnya, dan berusaha untuk beramal sebagai 
persiapan atas kematian itu, dan tidak seorangpun meremehkan 
kedatangannya, kecuali dia akan merugi, menyesal ketika dekat 
waktu ajalnya dan datang maut menjemputnya. Orang-orang yang 
lalai akan kedatangannya, disebabkan karena jarangnya mereka 
mengingat dan berfikir tentang kematian, sebagaian dari mereka 
ingat, akan tetapi hati-hati mereka lalai sehingga tidak tergerak 
sedikitpun apabila diingatkan tentang kematian. Sungguh ini 
merupakan waktu yang sangat berat yang kebanyakan dari 
manusia mengharapkan untuk tidak merasakanya, akan tetapi 
waktu itu pasti akan terjadi! 

Allah berfirman: 



- 9 - 




(OO) — t~^- O-jS" L I dj^o» OJf 

Artinya: "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar- 
benarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya". (QAAF: 19) 



• *• “* «• 
ojV -*■* 



^ aL ijX 11 CJ>J! o! U 5 



^ »>«J I j I v » 1 ' p I 



Artinya : Katakanlah : “ Sesungguhnya kematian yang kamu lari 
daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui 
kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang 
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." ( AL-JUMU’AH: 8) 



KUBUR 

Kubur adalah tempat yang sempit dan gelap yang terletak 
di bawah tanah, diapit kedua sisinya oleh mayit-mayit lain yang 
telah terkubur sebelumnya. Kubur adalah rumah kesendirian dan 
tempat ketakutan, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda: 

( il» fihbl J ai \Jal i cJij U ) 

/ ^ z' 

Artinya: "Saya betul-betul tidak pernah melihat sebuah 
pemandangan yang lebih buruk dari kubur. " (HR. Tirmidzi). 

Kubur adalah tempat kembalinya para Nabi dan Rasul, 
para petinggi dan orang-orang rendah, para pemimpin dan orang- 



- 10 - 




orang bodoh. Kubur bisa jadi sebuah kebun dari kebun-kebun 
sorga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. 

Kubur bisa jadi adalah sebuah tempat kemulian dan 
kebahagiaan atau tempat kehinaan dan kesengsaraan, kubur adalah 
tempat tinggal pertama di kehidupan akhirat, Nabi sallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: 



? ^ Ui cilo Utf JjUi J^( 'JA\ oj ) 



( lliwiif 

Artinya: Sesungguhnya kubur adalah tempat tinggal pertama di 
(kehidupan) akhirat , apabila seseorang selamat di tempat tinggal 
pertama itu, maka dia akan lebih mudah melewati (tempat-tempat) 
berikutnya, tetapi apabila dia tidak selamat di tempat tinggal 
pertama itu, maka dia akan lebih sulit dalam melewati (tempat- 
tempat) berikutnya." (HR.Tirmidzi). 



Apabila seorang manusia diturunkan ke dalam lubang liang 
yang sempit itu (kubur), kemudian ditaburkan kepadanya tanah 
dan pergi meninggalkannya seluruh keluarga dan orang-orang 
yang mencintainya, pada waktu itu dimulailah kehidupan alam 
Barzah yang tidak ada amalan bagi manusia di dalamnya, akan 
tetapi yang ada hanyalah ujian, cobaan dan fitnah, yang ada adalah 
kenikmatan atau azab. Akan datang kepadanya dua malaikat 
mengikatnya dan menanyakan kepadanya tentang Tuhannya, 
Nabinya dan Agamanya. Apabila dia seorang mu’min maka Allah 
akan tetapkan dan ilhamkan kepadanya jawaban yang benar, dan 
apabila dia seorang yang kafir maka tidak akan pernah bisa 
menjawab pertanyaan tadi, walaupun di dunia dia mengetahuinya. 

Orang mu’min adalah seseorang yang akan berbahagia di 
dalam kuburnya dan akan melihat tempat duduknya kelak di sorga, 
adapun orang kafir akan melihat tempat duduknya di neraka, dan 



-11 - 




kubur akan menjepitnya sampai hancur tulang rusuknya, dan 
kuburnya menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api 
neraka. 



KEBANGKITAN DAN PENGHIMPUNAN 

(DI PADANG MAHSYAR) 

Apabila telah ditiup sangkakala yang petama, maka akan 
hancurlah seluruh yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang 
Allah kehendaki untuk tidak hancur. Kemudian ditiuplah 
sangkakala yang kedua, dan ini adalah tiupan kebangkitan yang 
mana seluruh manusia akan dibangkitkan dan mereka keluar dari 
kubur-kubur mereka, Allah berfirman: 



Cr* <4 Cr*3 4 Cr* <4 £ 2*3 



©) bjjfei f ^ 'H® H p 



f - 



* >4 



Artinya: "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di 
langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. 
Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba 
mereka berdiri menunggu (putusan masing-masing). " 
(AZ-ZUMAR: 68). 



Mereka akan keluar dari kubur-kubur dalam keadaan 
telanjang kaki tanpa sandal, telanjang badan tanpa baju, mereka 
layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa 
khitan. Mereka tidak saling memandang antara yang satu dengan 
yang lain, karena kedahsyatan hari Qiyamat yang terjadi pada 
waktu itu. Allah berfirman: 



- 12 - 




O Vj. aiiui VL* 

o! j J^= ^Jjc^jl Up a*^> J^= Ja jj l£T£ ^ 
(jSyJj <^jSL~s ^.a (.«j ^ jSLm J* lil! c^j3j Lgi^ J^" 




i)l 




IJLP 



Artinya: "//a/ manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya kegoncangan hari Qiyamat itu suatu kejadian yang 
sangat besar (dahsyatnya). Ingatlah pada hari (ketika) kamu 
melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui 
anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan 
segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan 
mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab 
Allah itu sangat keras. " (AL-HAJJ : 1-2) 



Kemudian mereka digiring dan dihalau ke padang 
Mahsyar, setiap manusia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada 
yang melihat ke temannya, Allah berfirman: 





»0 ? 



y* * f. 






Artinya: "Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, 
dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang 
dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup 
menyibukkan. " (‘ABASA : 34 - 37 ). 



- 13 - 




Dan yang lebih menakutkan dan mengerikan pada hari itu, 
matahari akan semakin dekat jaraknya dari manusia, sehingga 
mereka akan berkeringat dan bertambah payah dan susah 
keadaannya, mereka berharap hari itu bisa cepat berlalu, akan 
tetapi mereka akan selalu hidup di waktu yang penuh dengan 
kepedihan, kesusahan dan kepayahan, kecuali sekelompok 
manusia yang berteduh dengan naungan Allah. Mereka akan 
minum dari danau Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan tidak akan 
mendapatkan kepayahan sedikitpun di hari itu. Mereka adalah 
orang-orang mu’min yang beriman dengan sebenar-benar iman. 
Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang 
yang mendapatkan kenikmatan tadi. 



HISAB (PERHITUNGAN) 

Setelah manusia menunggu lama di mahsyar, kelak Nabi 
sallallahu alaihi wa sallam akan memberikan syafa’at kepada mereka 
untuk melalui mahsyar tadi. Kemudian Allah mengizinkan untuk 
dimulainya perhitungan (Hisab) dan mulailah ditimbang amalan- 
amalan hamba. Setiap manusia akan melihat apa yang telah dia 
lakukan di dunia, dia akan melihat setiap perbuatan yang pernah 
dilakukannya, baik yang kecil maupun yang besar, dan semua itu 
tidak akan ada yang terlewatkan dari pandangan Allah subhanahu wa 
ta’ ala. Dia berfirman: 



a L. a J I I JJ 

*)lj 3 *)! '■y''"' (J [j> UxLjiJ 



- 14 - 





Artinya: "Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang- 
orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata: Aduhai celaka kami, kitab 
apakah ini yang tidak meningggalkan yang kecil dan tidak (pula) 
y ci n g besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati 
apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis) dan Tuhanmu tak 
akan menganiaya seorang juapun. " (AL-KAHFI: 49). 



Akan ditimbang setiap amalan di hari yang dahsyat ini 
dengan secara adil, tidak ada kedzaliman atas seorangpun pada 
hari itu. Karena hakim yang akan memutuskan pada hari itu adalah 
Allah Yang Maha Adil dan Maha Menghukumi, yang 
mengharamkan atas jiwanya kedzaliman dan melarang atas 
hamba-hambanya untuk melakukannya, Tidak akan hilang setiap 
amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Allah berfirman: 



f' m ^ ' ■ 



^ JS> ^ Jlil* ){£=> 




Artinya: "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari 
Qiyamat, maka tiadalah dirugikan seorang barangsedikitpun. Dan 
jika (amalan itu) hanya sebarat biji sawipun pasti Kami 
mendatangkan (pahalanya). Dan cukuplah Kami sebagai pembuat 
perhitungan." (AL- ANBIY A A’: 47). 



- 15 - 




Wahai hamba Allah! Bagaimana kelak dengan keadaanmu 
ketika berada di tempat hisab yang berat itu, ketika dipanggil 
setiap kepala untuk berdiri menghadap, kemudian diperlihatkan 
apa yang pernah ia lakukan di dunia, maka ketahuilah 
sesunggunya kamu pada hari Qiyamat akan 
dipertanggungjawabkan atas amalan kamu di dunia, Allah 
berfirman: 




Artinya: "Maka demi Tuhanmu kamu pasti akan menanyai mereka 
semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. " 

( AL-HIJR: 92 - 93). 

Ingatlah wahai hamba Allah! Sesungguhnya tidak ada 
sesuatupun yang tersembunyi di bumi maupun di langit dari 
penglihatan Allah Ta’ala, karena dia sendiri yang akan 
menanyakan semua perbuatan kepadamu dan (Alkirom, Alkatibin) 
malaikat pencatat amalan akan menjadi saksi atas perbuatanmu. 
Barangsiapa mengingkarinya Allah akan jadikan jiwa raganya bisa 
berbicara sebagai saksi; ketika itu kita akan melihat seluruh 
perbuatan kita, dan akan dihisab perbuatan itu satu persatu, kita 
akan melihat kekurangan kita di dalam shalat, zakat, puasa, kita 
juga akan melihat dosa-dosa kita dan segala apa yang pernah kita 
lakukan dari perbuatan maksiat. 

Harta-harta kita akan dihisab dan dipertanyakan darimana 
kita dapatkan harta itu, dan kemana kita keluarkan harta itu? 
Umur-umur kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana engkau 
lalui dan habiskan? Masa muda kita juga akan dipertanyakan 
bagaimana engkau lalui? Ilmu kita akan dipertanggungjawabkan, 
apakah ilmu itu kita amalkan di dalam kebaikan atau kita akan 
menjadi orang-orang yang mengajak pada kejelekan dengan ilmu 



- 16 - 




itu? Semua itu akan dipertanggungjawabkan; maka bersiap-siaplah 
kita untuk menjawabnya, dengan jawaban yang benar! 

Di hari itu akan tampak bersih dan bersinar wajah-wajah 
orang yang beriman bagaikan rembulan, dan orang-orang yang 
jahat akan tampak hitam kelam wajah-wajah mereka bagaikan 
malam yang kelam, Allah berfirman: 



. t ...» t t 

Cp ^ 5 jlzs ojj^j 






Artinya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa, dan 
gembira ria, dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, 
dan tiup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orng kafir lagi 
durhaka. " (ABASA: 38 - 42). 



AS-SIROTH 

Shiroth adalah jembatan yang direntangkan di atas 
jahannam, semua manusia akan melewatinya untuk menuju sorga. 
Ia sangat licin dan menggelincirkan, pada kedua sisi jembatan 
tersebut, ada kait-kait yang digantungkan dan diperintahkan untuk 
mengait siapa saja yang telah diperintahkan kepadanya untuk 
dikait. Manusia akan melewati shiroth sesuai dengan amal 
perbuatannya, ada yang melaluinya secepat kedipan mata, ada 
yang secepat kilat, ada yang seperti hembusan angin, ada yang 
seperti kuda berlari. Ada yang seperti menunggang unta, ada yang 
lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, di antara mereka ada 
yang disambar oleh kait-kait tadi dan di lemparkan ke neraka. 
Semua itu tergantung amal perbuatannya, dan do’a para Rasul 



- 17 - 




pada waktu Itu: Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Oleh sebab itu 
ingatlah wahai hamba Allah, Setiap orang pasti akan melewati 
shiroth yang berada terlentang di atas jahannam, dan kita tidak tau 
akhir dari penghabisan kita. Apakah kita akan selamat atau akan 
terjatuh kedalam neraka? 

Allah berfirman: 



<1 






0^ Ojj 




v ** < » / ^ t'* 

JaJ l j jjj I jji3 1 I 



Artinya: "Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan 
mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu 
kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudain kami akan 
menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa dan membiarkan 
orang-orang yang dzolim di dalam neraka dalam keadaan 
berlutut . " ( MARYAM: 71 - 72). 



Barangsiapa bisa melalui shiroth, maka dia akan masuk 
sorga; Ketika manusia menyebrangi shiroth, mereka diberhentikan 
di tengah-tengah jembatan antara sorga dan neraka, di situ akan 
ditegakkan hukum Qishosh antara satu manusia dengan yang 
lainnya, yang mendzolimi akan di balas atas kedzolimannya, yang 
mengambil hak orang lain akan diminta kembali haknya, yang 
berhutang akan dipaksa untuk membayar hutangnya, sampai yang 
sekecil apapun akan dipertanggung jawabkan di tempat itu, 
sehingga setelah mereka selesai diuji dan dibersihkan dari 
kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, baru diizinkan untuk 
masuk ke sorga. 



- 18 - 




SORGA 



Setelah selesai dari penghisaban, manusia akan melewati 
shiroth yang terlentang diatas jahannam, orang-orang mu’min 
akan melewatinya dengan cepat, aman dan tenang. Kemudian 
setelah itu mereka menuju ke sorga dan akan mendapati para 
malaikat telah membukakan pintu-pintu menyambut kedatangan 
mereka sambil mengucapkan: 



^ ^ ' 

“ Masuklah kedalamnya dengan sejahtera lagi aman." 

(AL-HIJR: 46) 



Mereka akan masuk sorga, apa yang kamu ketahui tentang 
sorga? 



Sorga adalah suatu tempat yang di dalamnya ada kebun- 
kebun yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai, sebuah tempat 
yang di dalamnya ada istana-istana yang terbuat dari emas dan 
terbuat dari perak., laburnya atau catnya dari misik yang baunya 
sangat wangi, batu-batu kerikilnya dari mutiara dan permata, 
debunya za’faran yang tidak berpolusikan kotor, perkemahannya 
terbuat dari mutiara yang sangat ringan. Itu semua adalah 
merupakan kenikmatan yang haqiqi, abadi selamanya. Mereka 
akan melihat di dalamnya segala bentuk kelezatan dan 
kebahagiaan. 

Bagaimanapun kalau kita ingin menggambarkan 
kenikmatan yang ada di dalam surga, maka kita tidak akan pernah 
mendapatkan hakekatnya, karena kenyataan yang akan di dapati di 



- 19 - 




sorga kelak lebih mulia dan agung dari apa yang kita bayangkan. 
Cukuplah bagi kalian untuk membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wa 
sallam'. (Allah subhanahuwata’ala berfirman): 



% ccJtw Jif % ScAj v u ipu biapf ) 

^ :*»' ^ bJi 3'iuwj Ji’ 

i f^i) O^L*JU ijj'T Llj flj?- ^ipt 8^5 ^ 



Artinya: "Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang sholeh 
segala apa yang tidak pernah terlihat, dan tidak pernah terdengar, 
dan tidak pernah terbersit (sedikitpun) di dalam hati manusia, dan 
pembenaran yang demikian seperti tersebut dalam kitab Allah: 
"Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang lelah mereka 
kerjakan. " (AS-SAJDAH: 17). 



Manusia di dunia selalu mendapatkan kenikmatan, akan 
tetapi apabila dia mengingat kematian, maka kenikmatan itu akan 
berubah menjadi kesukaran dan kepayahan karena dia ingat bahwa 
semua itu akan pergi meninggalkannya. Lain halnya dengan 
kehidupan sorga tidak ada di dalamnya kesukaran dan kepayahan 
sedikitpun. Karena sorga adalah kehidupan yang abadi tanpa 
kematian. Kadang seorang manusia di dunia merasa bosan dengan 
kenikmatan yang ada dan menginginkan kenikmatan yang lain; 
akan tetapi di sorga seseorang tidak akan pernah merasakan bosan; 
bahkan Allah berfirman menceritakan tentang keadaan para 
penghuni sorga: 



- 20 - 





Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
sholeh bagi mereka adalah sorga Firdaus menjadi tempat tinggal, 
mereka kekal didalamnya , mereka tak ingin berpindah 
daripadanya." (AL-KAHFI: 107-108) 



Wahai saudara-saudaraku, cepatlah raih sorga yang telah 
Allah janjikan ini, dan Allah terangkan dalam firman-Nya: 




ja*Jl J-^aill 4jjf 



t ___ 

i Lio ^ AJjjj 



Artinya: "Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) 
ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan 
bumi, yang di sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-rasulnya, itulah karunia Allah, di berikannya 
kepada siapa yang di kehendakinya, dan Allah mempunyai 
karunia yang besar . " (AL-HADIID: 21). 



NERAKA 

Orang-orang kafir setelah selesai dikumpulkan dipadang 
mahsyar dan di hisab, mereka menginginkan untuk bisa 



-21 - 




melampaui jahannam melalui “As-shirot” seperti orang-orang 
mu’minin, akan tetapi para malaikat tidak membiarkan mereka 
begitu saja untuk melewatinya; bahkan malaikat menyeret mereka 
dengan kait-kait tadi sehingga mereka berjatuhan ke dalam 
jahannam; Apa yang anda ketahui tentang jahannam? Jahannam 
adalah tempat yang paling rendah dan hina, tempat azab dan siksa, 
tempat rintihan, isak tangis dan duka cita, tempat terdengarnya 
suara lahapan api yang menyala dengan sangat kuat dan panas; 
orang-orang yang berada di dalamnya selalu dalam keadaan 
sengsara dan celaka yang berkesinambungan, selalu berada dalam 
tangis penyesalan, karena di dalamnya ada bermacam-macam 
adzab dan siksa: api yang membakar, ular-ular dan kalajengking- 
kalajengking yang sangat besar ukurannya, makanan mereka 
pohon Zaqum (jenis pohon yang tumbuh di neraka), apabila 
dimakan bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut 
seperti mendidihnya air yang sangat panas, minuman mereka 
adalah air yang mendidih, sehingga memotong usus-usus mereka 
dan air nanah, (semoga Allah menghindarkan kita semua dari azab 
ini). Allah berfirman: 



J - S i ' ' f ' -s » J } 

t I Q 3 'i La i J 



Artinya: "Dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga 
memotong-motong ususnya." (MUHAMMAD: 15) 



{ijWj} li L li-J U-wf- 1 (Jjp) 15 tS^j Lpi (j jij Ju S/ 

Artinya: "Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan 
tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan 
nanah. " (AN-NABA: 24 - 25). 



- 22 - 




jl^' Vj /«*£* .'C ^ ^ ^ 

i* 

^ p^C* Cr^ ^J-*-^ jA**«j 



djh Jfl^jlg’ tfj I JLP ^Ijj 

Artinya: "Dihadapcmnya adajahannam dan dia akan diberi 
minum dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir 
dia tidak bisa menelannya, dan datanglah (bahaya) maut 
kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan 
di hadapannya masih ada azab yang berat. " (IBRAHIM: 16-17). 



d c fi*L> 





>0-k^k->eJ I 




Artinya: " Sesungguhnya pohon Zaqum itu makanan orang yang 
banyak bedosa, (ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih 
didalam perut, seperti mendidinya air yang sangat panas " 

(AD-DUKHAAN: 43-46). 



Para penghuni api neraka meminta dan memohon kematian 
atas diri-diri mereka, akan tetapi tidak dikabulkan, mereka 
meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari jahannam, akan 
tetapi permintaan itu ditolak dan tidak dihiraukan. Allah 
berfirman: 



-23 - 




± 2 . 

I apLiJIj uj £s=> 15jlxpIj apLJL IjjjiS" ^Jj 




Artinya: "Bahkan mereka mendustakan hari Qiyamat. Dan Kami 
menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang 
mendustakan hari Qiyamat. Apabila neraka itu melihat mereka 
dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan 
suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan (kedalam) 
tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, di sana 
mengharapkan kebinasaan (akan dikatakan kepada mereka): 
"Janganlah kamu sekalian mengharapkannya satu kebinasaan, 
melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. ” 

(AL-FURQAN: II - 14). 



Wahai hamba Allah ! Demi Allah, neraka adalah kejelekan 
yang mengangkang dan membelenggu, tidak akan tahan badan 
kalian yang lemah untuk menahan sekecil apapun. 

Adzab yang ada didalamnya, sebagaimana yang di sebutkan dalam 
hadist yang shoheh bahwa azab yang paling ringan dineraka, 
diletakkan bara api di bawah kedua telapak kaki dan akan 
mendidihlah ubun-ubun dikepalanya. 

Apakah kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri dari 
adzab neraka? Dan keselamatan dari adzabnya dengan cara 
menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan mengerjakan 
ketaatan-ketaatan. 



- 24 - 




Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang 
yang diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan, dan 
dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan azab api neraka. Amin. 

<uL>^olj <d7 jujk* Lu; jJLj <0)1 ( _ ? Loj 



LEMBAGA D A’ WAH KLM 13 TARIQ MAKKAH QADIM 
P. O. BOX 102137 JEDDAH 21321 
Telp 6200005 Fax 6240398 



HARAPAN 

Izinkanlah teman anda untuk turut membaca buku ini. Semoga 
bermanfaat dan Allah senantiasa memberkahi kita. 



- 25 - 




DAFTAR ISI 



MUQADDIMAH 3 

Hari akhir 4 

Pengaruh-pengaruh keimanan kepada hari akhir 6 

Kematian (Al-Maut) 8 

Kubur 10 

Kebangkitan & penghimpunan (Di padang mahsyar) 12 

Hisab (Perhitungan) 14 

As-Siroth 18 

Sorga 19 

Neraka 22 



- 26 - 




